@ 


RIYANTO SOFYAN, B.s.E.E., M.B.A 


3ISNIS 
SYARIAH 


MENGAPA TIDAK? 


PENGALAMAN PENERAPAN PADA BISNIS HOTEL 


Sharia Business 
Covers all aspects of life - Covers all sectors in Trade and Industry 


Lifestyle | Food & Beverage | Tourism & Hospitality 
Foodservice & Production Eguipment 
Franchises | Financial Services | Health Care 


Vers Rafi Pengkapi YA UFIPAsn83$ COM 


“Pengalaman yang dituangkan penulis dalam buku ini dapat 
disebut sebagai kisah keberanian yang bersifat revolusioner 
dalam mentransformasi suatu bisnis mapan yang dikelola secara 
konvensional ke bisnis yang dilakukan secara Islami yang risiko 
bisnisnya cukup tinggi.” 

—H. Peter J. Soehardjo, MBA 

Penasihat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 


Presiden Direktur PT Panghegar Hospitality Management 
Pakar Manajemen Perhotelan 


“...merupakan inspirasi bagi pengusaha untuk mengikuti jejak 
beliau, penerapan bisnis syariah sesungguhnya tidaklah sulit 
karena Indonesia dengan masyarakat muslim terbesar di dunia 
merupakan peluang pasar yang sangat prospektif!” 

—Ir. Hariadi B. Sukamdani, MM 

Wakil Ketua Umum Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang & 
Industri (KADIN) 

Wakil Komisaris Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk 


Wakil Ketua Umum Bidang Investasi, Perizinan dan 
Pengembangan Usaha (BPP-PHRI) 


“... punya keberanian dan kreativitas yang unik untuk 
mengubah konsep pengoperasian dan pengelolaan hotel yang 
konvensional dengan penerapan kaidah-kaidah syariah tanpa 
kesan yang eksklusif Islami. Dikatakan berani karena untuk 
menerapkan perubahan ini banyak tantangannya dan kreatif 
karena praktiknya bisa mengubah perilaku dan kebiasaan 
banyak orang kembali pada fitrahnya.” 

—Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap 

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 

Program Director - Islamic Economics and Finance Trisakti University. 


Professor of Accounting Trisakti University 
Pakar Ekonomi Syariah. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Pada awalnya bisnis ini terlihat hanya sebagai teori para 
malaikat. Bisnis Hotel secara khusus bahkan telah dimasukkan 
oleh berbagai Sharia Committee di dunia sebagai bisnis yang 
tidak syar'i, sehingga saham suatu perusahaan yang bisnis 
utamanya adalah hotel tidak boleh masuk dalam indeks saham 
syariah. Di sinilah kehadiran hotel syariah menjadi gebrakan 
tersendiri. Gebrakan yang membuka jalan wawasan dan 
pemahaman bagi masyarakat luas.” 

—!Ir. H. Adiwarman Azwar Karim SE, MBA, MAEP. 


Pakar Ekonomi dan Kuangan Islam di Indonesia 
Ahli Perbankan Syariah di Indonesia 


“Beruntung di hadapan kita telah lahir buku luar biasa ini. 
Mengapa luar biasa? Karena buku ini bukan sekadar buku 
sejarah, melainkan mengungkapkan pedoman-pedoman dasar 
untuk implementasi syariah pada bisnis apa pun yang kita 
lakukan, terutama di bisnis hotel.” 


—/Ateng Kusnadi, SE, MSi. 
Preskom AHAD-NET INTERNASIONAL 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 


2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


RIYANTO SOFYAN, &.s.£.E., m.B.A. 


BISNIS 


YA ANA" 
- (AR TJ 
MENGAPA TIDAK? 


PENGALAMAN PENERAPAN PADA BISNIS HOTEL 


Sharia Business 
Covers all aspects of life - Covers all sectors in Trade and Industry 


Lifestyle | Food & Beverage | Tourism & Hospitality 
Foodservice & Production Eguipment 
Franchises | Financial Services | Health Care 
Business Services, etc 


Gm 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


7 
(Ko Kompas GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"4 
3ISNIS 
“ 711, 


| 
W TANI 
MENGAPA TIDAK? 


PENGALAMAN PENERAPAN PADA BISNIS HOTEL 


Copyright @ 2011 oleh Riyanto Sofyan, B.S.E.E., M.B.A. 
Hak penerbitan ada pada PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building, Blok I Lantai 5 
Jl. Palmerah Barat 29-37 
Jakarta 10270 


GM 20801110022 


Penulis 
Riyanto Sofyan 


Desain Cover 
Cicero Design 


Tata Letak 
ameenyunex@gmail.com 


Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia 
oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 
Anggota IKAPI, Jakarta 2011 


ISBN: 978-979-22-6990-1 


208 halaman: 14x 21 cm 
Mei 2011 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SAMBUTAN KETUA UMUM 
BADAN PIMPINAN PUSAT (BPP), 
PERHIMPUNAN HOTEL DAN 
RESTORAN INDONESIA (P.H.R.I.) 


Assalaamu'alaikum Warrahmatullahi. Wabarakaatuh 


Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan 
kepada saya untuk memberikan sambutan atas terbitnya buku 
berjudul BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? Pengalaman 
Penerapan pada Bisnis Hotel. Pada dasarnya saya menyambut 
baik kehadiran buku ini karena telah memberi cara pandang 
yang berbeda dalam hal bagaimana menjalankan bisnis hotel, 
meskipun tujuan akhirnya sama yaitu memberikan kenyaman- 


an maksimal kepada setiap tamu yang datang ke hotel. 


Kita sama-sama menyadari bahwa dalam usaha perhotelan, 
nilai manfaat suatu produk jasa perhotelan merupakan faktor 
dominan yang harus dimiliki oleh produk tersebut. Karena 
itulah upaya terus-menerus untuk memberikan nilai tambah 
serta meningkatkan nilai manfaat dari produk jasa perhotelan 
patutlah disambut baik. Dalam hal ini Bapak Riyanto Sofyan, 
penulis buku ini, telah menyampaikan pengalamannya kepada 
kita bagaimana memasukkan dan sekaligus menerapkan 
prinsip-prinsip Islam dalam hotel yang dikelolanya sebagai 


satu nilai tambah dalam bisnis perhotelan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apa yang dilakukannya sesungguhnya sangat sejalan de- 
ngan anjuran semangat dan arahan Kode Etik Kepariwisataan 
Dunia yang telah diratifikasi oleh World Tourism Organization, 
satu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 
Dalam salah satu pasal pada Kode Etik Kepariwisataan Dunia 
itu disebutkan bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan (jasa 
hotel termasuk komponen di dalamnya) dilaksanakan dengan 
prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya 
sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan 
hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubung- 
an antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara 


manusia dan lingkungan. 


Pemaparan dalam buku ini juga semakin menegaskan kepada 
kita bahwa secara esensial penyelenggaraan bisnis jasa hotel 
maupun jasa kepariwisataan sesungguhnya sangat tidak ber- 
tentangan dengan norma-norma agama Islam yang dianut oleh 
sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu saya berharap 
agar terjadi suatu perubahan di mana, tidak ada alasan bagi 
umat Islam untuk bersikap pasif dalam mengembangkan du- 
nia kepariwisataan. Karena nilai-nilai luhur Islam seperti yang 
diajarkan Allah melalui Alguran, tidak ada yang bertentangan 
dengan kepariwisataan yang bersifat ideal, yaitu suatu wisata 
yang dikembangkan benar-benar berfungsi untuk kepentingan 


kesejahteraan lahiriah dan batiniah yang sehat. 


Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Riyanto yang 


di tengah kesibukannya masih sempat menyelesaikan buku 


Vifi - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ini. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat buat kita 


semua. Terima kasih. 


Wassalaamu'alaikum Warrahmatullahi. Wabarakaatuh 


Jakarta, 17 Februari 2011 
Badan Pimpinan Pusat (BPP), 


Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (P.H.R.I.) 


Lodlahar— 


d 


Dra. SB. Wiryanti Sukamdani CHA 


Ketua Umum 


BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? - iX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


X - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SAMBUTAN 
KETUA UMUM MASYARAKAT 
EKONOMI SYARIAH (MES) 


Bismillaahirrahmaanirrahim 
Assalaamu'alaikum Wr. Wb. 


Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. 
atas rahmat, hidayah, dan segala kenikmatan yang diberikan 
kepada kita sekalian. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, 
dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amien ya rabal ala- 


min. 


Buku BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? Pengalaman Pene- 
rapan pada Bisnis Hotel ini merupakan salah satu kontribu- 
si nyata bahwa implementasi syariah dapat diterapkan pada 
bisnis perhotelan—satu sektor yang sebelumnya merupakan 
wilayah abu-abu bagi penerapan prinsip-prinsip syariah. Mem- 
baca buku ini kita bisa menangkap betapa panjang dan berliku 
jalan yang harus dilalui Hotel Sofyan untuk akhirnya menjadi 
hotel syariah karena penerapan prinsip syariah tersebut harus 
melawan arus sebagian besar aspek yang ada dalam bisnis 
perhotelan. Namun, harus diakui keberhasilannya ini memberi- 
kan sumbangsih yang sangat nyata terhadap perkembangan 
sektor riil dalam ekonomi syariah. 


Penerbitan buku ini pada awal 2011 juga merupakan momen 
yang tepat karena road map Masyarakat Ekonomi Syariah pada 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


tahun ini adalah memajukan sektor riil sebagai ujung tombak 
ekonomi syariah. Pengalaman yang tertuang dalam buku ini 
juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa penerapan prin- 
sip syariah dalam sektor riil dapat meningkatkan keunggulan 
komparatif produk/jasa dari suatu bisnis, sekaligus memberi- 
kan keuntungan operasional. 


Buku ini juga dapat menjadi inspirasi, contoh, sumbangan pe- 
mikiran ataupun masukan bagi siapa saja yang mau ataupun 
akan menjajaki bisnis syariah karena syariah terbukti tidak 
akan mempersempit pasar, bahkan dapat memperluas pasar. 
Hal ini bisa dipahami karena produk- produk syariah sangat 
dibutuhkan semua umat manusia tanpa memandang golongan, 
tidak melanggar hukum agama ataupun etika masyarakat. 


Akhir kata, saya berharap buku ini dapat lebih memacu lagi 
eksplorasi aneka gagasan dalam khazanah bisnis syariah se- 
hingga dapat memperkaya bisnis dengan tatanan ekonomi ber- 
basis keadilan, keterbukaan, kemitraan dan kemaslahatan di 
dunia dan akhirat. Amin ya rabbal “alamin. 


Wassalaamu'alaikum Wr. Wb. 


Jakarta, 25 Februari 2011 


Masyarakat Ekonomi Syariah 
(Ai dnose0p, 


Dr. Muliaman D. Hadad 
Ketua Umum 


Xii - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SAMBUTAN 

KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN 
DEWAN SYARIAH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

(BPH DSN-MUI) 


Bismillahirrahmannirrahim 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 


Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan yang Maha Pemurah dan 
Pemberi Petunjuk. Shalawat dan salam kita curahkan kepa- 
da junjungan, suri teladan kita Nabi Muhammad saw. Teriring 
salam dan doa semoga kita semua dalam keadaan sehat, serta 
selalu dalam lindungan-Nya. 


Pengalaman manajemen Hotel Sofyan dalam mentransfor- 
masikan konsep pengelolaan hotelnya dari sistem konven- 
sional kepada syariah sungguh sangat mendukung upaya 
pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Buku ini 
merupakan bukti bahwa syariah akan membawa kita kepada 
kesuksesan dan kesejahteraan pada seluruh aspek kehidupan, 
termasuk dalam bisnis hotel yang citranya tidak lepas dari hal— 
hal yang non syar'i. 


Saya sungguh berharap, pengalaman manajemen Hotel Sofyan 
dapat memicu sekaligus memacu bisnis-bisnis yang memiliki 
karakter sama untuk dapat disyariahkan. Dengan demikian, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


perkembangan sistem keuangan syariah yang telah cukup maju 
pada saat ini segera dapat diimbangi oleh perkembangan di 
sektor riilnya. Haruslah disadari, syariah merupakan kebutuhan 
mendasar bagi manusia karena membawa kepada kesuksesan 
dan kesejahteraan. 


Semoga buku ini memacu pembaca untuk mengeksplorasi 
lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikembang- 
kan pada bisnis yang menggunakan prinsip syariah. Akhirnya 
jika ditemukan kebenaran dalam buku ini semuanya ilmu itu 
adalah dari Allah, namun jika masih terdapat banyak kekurang- 
an atau kesalahan adalah sepenuhnya merupakan tanggung 
jawab penulis. 


Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


Jakarta, 1 Maret 2011 


Dewan Syariah Nasional 


Majelis Ulama Indonesia 


KH. Ma'ruf Amin 


Ketua BPH 


XIV - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UCAPAN 
TERIMA KASIH 


Buku ini mustahil terwujud tanpa bantuan 
banyak pihak. Sejak masih berupa gagasan 
hingga kerangka awalnya mulai tersusun dan 
akhirnya menjadi buku yang Anda pegang 
sekarang, begitu banyak tangan dan pikir- 
an yang terlibat di dalamnya dari berbagai 
berbagai arah, dengan bermacam cara dan 
aneka kesempatan. Untuk itulah, berpegang 
pada firman Allah pada suatu hadis Oudsi, 
“Tidaklah bersyukur seorang manusia, sampai 
dia berterima kasih kepada manusia lainnya”, 
saya ingin berterima kasih, bukan hanya 
untuk terwujudnya buku ini melainkan juga 
untuk munculnya gagasan mengembangkan 
sebuah hotel yang berbeda dari konsep yang 
ada selama ini, yaitu hotel islami. 


Ucapan terima kasih pertama saya tujukan 
kepada sahabat saya, teman sekolah di SMA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pangudi Luhur, pada tahun 1973 s/d 1975, Andy Loebis (Java 
Motor Group), yang telah membuka mata hati saya terhadap 
dasar-dasar transformasi paradigma hidup, yang menyadarkan 
saya bahwa pengelolaan hotel yang telah berjalan selama ini, 
yang semula diyakini baik-baik saja, sesungguhnya menyimpan 
banyak hal yang dapat lebih diselaraskan dengan fitrah manu- 
sia yang menyukai hal-hal baik dan kehidupan yang sejahtera. 
Beliau telah menunjukkan kepada saya bahwa kemudharatan 
dan kesia-siaan telah berjalan lama dan harus segera diubah 
agar dapat meraih kesuksesan dan kesejahteraan yang hakiki. 


Andy mengajak saya ke pengajian yang dibina langsung oleh 
Bapak DR. Abdul Manan MM. (sekarang Ketua Umum Ormas 
Hidayatullah). Saya haturkan terima kasih, karena Ustadz Abdul 
Manan telah menunjukkan kepada saya bagaimana seorang 
hamba Allah semestinya menjalankan fitrahnya. Kepada beliau 
saya menimba ilmu, seperti layaknya seorang musafir yang ke- 
hausan di padang pasir, lalu menemukan sebuah “oase”. Teri- 
ma kasih untuk telah menunjukkan tempat “oase” yang hakiki 
yang harus saya datangi. Merupakan petunjuk yang paling dan 
sangat berharga dalam kehidupan saya, karenanya hanya Allah 
yang dapat memberikan balasan yang terbaik bagi pelajaran, 
ilmu dan pedoman hidup yang saya gunakan. Tentunya saya 
juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada 
sahabat-sahabat Alumni SMA Pangudi Luhur '73-75, yang 
bersama-sama mengaji dan belajar memahami arti hidup dan 
kehidupan, dengan tidak putus-putusnya selama dua sete- 
ngah tahun, sejak pertengahan tahun 1989 sampai akhir tahun 
1991, setiap hari Jum'at, sejak setelah shalat Maghrib sampai 
dengan shalat Tahajud bersama pada waktu dini hari, dalam 
setiap kesempatan walaupun itu di masa libur bulan Ramadan 
maupun akhir tahun, atau pun masa libur-libur lainnya. Tanpa 


XVI - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kehadiran dan dukungan sahabat-sahabat yang tidak saya se- 
butkan namanya satu per satu, agak mustahil kesemarakan 
dan semangat pengajian itu timbul. 


Selanjutnya atas arahan Bapak DR. Abdul Manan MM, saya 
diperkenalkan kepada Saudara Buchori (Hidayatullah) dan 
Saudara Taufik Darus (pada saat itu di tahun 1992, di Bank 
Muamalat Indonesia), serta para kontributor, sahabat, sauda- 
ra-saudaraku seiman, yang mohon maaf tidak kami sebutkan 
namanya satu per satu, yang mendukung, berkontribusi dan 
membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Satuan Tugas, untuk 
penerapan syariah dalam PT Sofyan Hotels Tbk, untuk itu, saya 
ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas 
seluruh kontribusi, bantuan serta dukungan anda sekalian. 
Semoga Allah memberikan ganjaran yang sepantasnya kepada 
anda semua. 


Atas referensi Saudara Taufik Darus untuk menyempurnakan 
pengompilasian seluruh gagasan dan kaidah hukum syariah 
yang mendasarinya, menjadi satu bangunan konsep hotel sya- 
riah, saya meminta Bapak DR. Salim Segaff Al Jufri (sekarang 
pada Kabinet Indonesia Bersatu II, selaku Menteri Sosial), se- 
bagai pengarah dan juga sekalian guru saya. Melalui konsep 
inilah, setapak demi setapak kami maju menerapkan dan mem- 
bangun Hotel Sofyan menjadi Hotel Syariah. Kepada Bapak DR. 
Salim Segaff Al Jufri saya ucapkan terima kasih yang tak ter- 
hingga atas kesabarannya dalam membimbing dan mengayomi 
kami pada setiap langkah kendala yang kami alami. Memberi 
kami pemahaman dan pengalaman indah dan mudahnya ber- 
"syariah”, tanpa harus menghalalkan yang haram atau meng- 
haramkan yang halal. Melalui Ustadz, teguhlah keyakinan kami 
bahwa Alguran memang diturunkan supaya kita tidak menjadi 


BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? - xXvii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“susah”, tetapi justru agar kita dapat menjadi sukses dan “se- 
lamat”. 


Terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh jajaran De- 
wan Pengawas Syariah, Komisaris, Direksi dan Manajemen 
PT Sofyan Hotels Tbk. yang juga sahabat-sahabat dan sauda- 
raku yang setia dalam suka dan duka, saudara-saudaraku yang 
mendapat rahmat Allah, baik yang masih bergabung mau- 
pun yang sudah tidak lagi di PT Sofyan Hotels Tbk. Bapak 
Mahmud Lubis M.B.A., saudaraku Hafizuddin Ahmad Lc., 
Bagus Moeshari, S.H., Drs. Syamsudin Ak., Drs. Awal Bekari 
Ak., Boby Sofyan S.H., Ir. Irsyadi Umar, Indra L. Soepeno, Drs. 
A. Ahmadin S. Pd., Herman Himawan S.H., dan saudara-sauda- 
raku lainnya, yang tidak saya sebutkan satu per satu dalam ke- 
sempatan ini, yang tak henti-hentinya memberikan sumbangan 
pemikiran dan gagasan, baik langsung maupun tidak langsung. 
Tentu tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kami sam- 
paikan kepada seluruh staf dan karyawan PT Sofyan Hotels 
Tbk. juga seluruh jajaran Pengurus Serikat Pekerja Sofyan Ho- 
tels, Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pariwi- 
sata dan Sektoral Indonesia/Paras Indonesia. Mereka pulalah 
yang secara istigamah menjadi ujung tombak penerapan kon- 
sep syariah ini di Hotel Sofyan. 


Kami tentu sangat berterima kasih dan tidak akan dapat me- 
lupakan jasa baik, bantuan, dan bimbingan dari para Kiai dan 
para Ulama kita di Majelis Ulama Indonesia, khususnya pada 
Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional di bawah 
pimpinan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang telah mengukuh- 
kan PT Sofyan Hotels Tbk. sebagai Lembaga Bisnis Syariah 
yang pertama di Indonesia, pada acara Milad Majelis Ulama 
Indonesia, pada tanggal 26 Juli 2003. 


Xvili - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengukuhan tersebut tersebut tidak lepas pula dari dukungan 
dan bantuan Para Tokoh Ekonomi Syariah, baik dari kalangan 
Pemerintahan, Akademisi dan Praktisi, rekan-rekan, para sa- 
habat, dan saudara-saudaraku yang tidak kami sebutkan satu 
per satu pada kesempatan ini, yang bergabung pada Masyara- 
kat Ekonomi Syariah, yang sekarang dipimpin oleh Bapak DR. 
Muliaman D. Hadad, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Mere- 
kalah yang merekomendasikan, membantu dan mendukung 
kami menjadi bagian dari komponen Ekonomi Syariah, untuk 
itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak 
lupa saya sangat berterima kasih kepada media cetak dan elek- 
tronik yang telah membantu menyosialisasikan konsep Hotel 
Syariah sehingga dapat diterima oleh masyarakat. 


Tentunya seluruh yang telah kami capai di lingkungan PT Sofyan 
Hotels Tbk. tidak mungkin dapat terlaksana tanpa dukungan 
dari industri perhotelan itu sendiri. Untuk itu, saya mengucap- 
kan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 
Ibu Dra. SB. Wiryanti Sukamdani CHA, selaku pribadi maupun 
selaku Ketua Umum, Badan Pimpinan Pusat (BPP), Perhim- 
punan Hotel dan Restoran Indonesia (P.H.R.I.), atas dukungan 
tanpa akhir sehingga diakui dan diterimanya konsep Hotel Sya- 
riah, dalam Industri Pariwisata dan Perhotelan di Indonesia. 


Tentunya pada para tokoh senior dunia perhotelan di Indonesia, 
rekan-rekan sesama Hotelier dan sesama Pengurus PHRI, yang 
tidak saya sebutkan satu per satu, saya juga mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas saran, 
dukungan, bantuan sehingga dapat terwujud dan diterimanya 
konsep Hotel Syariah di bumi Indonesia yang kita cintai ini. 


Terima kasih juga saya haturkan kepada Saudara Pambudi, 
dari majalah Suara Hidayatullah, yang telah mengawali dan 


BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? - Xix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


memberikan gagasan untuk menyusun buku ini. Dialah yang 
menyusun kerangka bukunya, lalu mengumpulkan berbagai 
tulisan saya yang terserak, maupun tulisan dari kontributor 
lain yang telah saya sebut di atas, sehingga akhirnya menjadi 
bentuk konstruksi awal dari buku ini. Selanjutnya pekerjaan ini 
diteruskan oleh Saudara Ir. Budi Setyanto, M. Si. yang telah 
melakukan editing, menarasikan berbagai gagasan tambah- 
an dari saya dan akhirnya menyelaraskannya sehingga men- 
jadi buku ini. Terima kasih saya haturkan juga kepada Mbak 
Wiwik Rachmarwi S.T., M.B.A. dan saudaraku Shabri Hasan 
SAg., S.H. yang secara telaten dan sabar, membantu merapi- 
kan seluruh penulisan buku ini, mengubah, dan menyajikannya 
berkali-kali dengan tidak mengenal lelah. 


Namun terima kasih tak terhingga tentu harus saya haturkan 
kepada almarhum ayahanda tercinta Bapak H. Drs. Sofyan 
Ponda. Dari beliaulah saya banyak belajar hakikat Tauhid, In- 
tegritas Diri, Tanggung Jawab, Prinsip-Prinsip Bisnis yang 
“Prudent” dan Etos Kerja, Beliau juga telah memberikan restu 
dan dukungan yang tiada habis-habisnya dengan cara beliau 
yang “khas” untuk mewujudkan tranformasi ke- Hotel Syariah. 


Juga kepada almarhumah ibunda tercinta Ibu Hj. Raihany 
Sofyan, yang dengan seluruh kasih sayangnya yang tak terperi, 
tanpa ragu senantiasa memberikan dorongan semangat ke- 
pada saya untuk menerapkan konsep ini. Beliau berkontribusi 
melalui nasihat-nasihat dan bantuan-bantuan dalam meng: 
atasi segala kendala, rintangan, dan permasalahan yang ada 
selama proses tranformasi tersebut. Saya yakin ucapan terima 
kasih yang tak terhingga dari saya tidaklah terlalu berarti, jika 
dibandingkan dengan ganjaran amal saleh yang tidak berputus 
dari Allah, yang insya Allah, Ayahanda dan Ibunda terima atas 
jasa mendidik bukan saja kepada anak-anak beliau tetapi juga 


XX - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


seluruh jajaran Pengurus, Direksi dan Manajemen, staf dan 
karyawan, karena melalui jasa beliau-beliaulah, kami mem- 
punyai kesempatan dan berkemampuan untuk bekerja dan 
berkarya di jalan Allah. 


Demikian pula terima kasih dan penghargaan dari lubuk hati 
yang paling dalam saya sampaikan kepada adikku yang tercin- 
ta, Riyanti, yang terus bersemangat mendukung Udanya, dan 
mempunyai komitmen untuk ikut terus bersama-sama di PT 
Sofyan Hotels Tbk. sampai saat ini, turut membantu dan berkon- 
tribusi mengatasi berbagai penyelesaian sebagai konsekuensi 
dari langkah ini, bersama-sama ponakan-ponakanku yang ta- 
lented, cantik, dan ganteng, Marshanda (Chacha), Adrian Hasfi 
(Didi), dan Alyssa Ramadhani (Lyssa). Tentunya dengan segala 
kerendahan hati, saya menyampaikan terima kasih, penghar- 
gaan dan penghormatan, atas dukungan dan kesempatan yang 
diberikan pada saya untuk mewujudkan tranformasi ini, kepada 
kakakku yang tercinta almarhumah Uni Anis, dan adik-adikku 
yang tercinta, Hensley, Fioney, dan Sherley. Bagi saya perwu: 
judan realisasi konsep Hotel Syariah tanpa dukungan dan ke- 
sempatan yang diberikannya adalah suatu kemustahilan. 


Terima kasih tak terhingga tentu harus saya haturkan juga ke- 
pada orangtua saya, paman-paman saya, Pak Etek Husman, 
Pak Etek Musbar dan Pak Etek Syafri yang selalu membantu, 
mendidik, dan mendukung saya dalam setiap kondisi usaha se- 
jak Almarhum Ayahanda memulai usahanya pada akhir tahun 
1960-an. Dalam kerangka itu harus pula saya ucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada adik sepupuku yang dirah- 
mati Allah H. Drs. Irsan Mansur (Iben) dan sahabatku Ir. Ahmad 
Amal Fuadi (Amal), yang banyak membantu dan berkontribusi 
melancarkan komunikasi dan meningkatkan pengertian di an- 
tara semua pihak. 


BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? - XXi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tak lupa tentu saya haturkan terima kasih yang sedalam 
dalamnya dan tak putus-putusnya kepada istri saya tercinta, 
Henny, dan anak-anak saya Henry, Harish, Hasya dan Haekal 
yang telah turut juga merasakan dampaknya dan memberikan 
komitmen pengabdian yang luar biasa selama proses yang 
transformasi ini berlangsung. Betapa ketabahan dan ketulusan 
istri dan anak-anak saya telah memberikan dukungan moral 
yang luar biasa kepada saya untuk melanjutkan amanah ini. 
Bagi anak-anakku, Papa dan Mama berharap, insya Allah, apa 
yang kalian alami, pelajari dan baktikan merupakan bekal yang 
kuat bagi kalian untuk dapat berprestasi di dunia ini dengan 
menegakkan kalimat Allah dan menggapai “The Ultimate Vision 
of Life” — “Al Jannah”. Amin... yaa... Rabbal'alamin.... 


Akhir kata, tentu sebagai seorang manusia yang penuh de- 
ngan kelemahan, kealpaan, dan kesalahan, pada kesempatan 
ini pula, saya menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya dari 
lubuk hati yang paling dalam, kepada semua pihak, atas segala 
kesalahan, kekhilafan, kekurangan, baik yang sengaja atau ti- 
dak sengaja, lahir dan batin, atas hal-hal yang kurang berkenan 
selama proses tranformasi menuju Hotel Syariah dan maupun 
dalam proses penulisan buku ini. Semoga Allah membalas budi 
baiknya dengan balasan yang berlipat ganda. 


Amin.... Amin... yaa.... Rabbal'alamin.... 


Jakarta, 23 Januari 2011 


Riyanto Sofyan 


XXii - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CATATAN PENULIS 
PERJALANAN 
MASIH PANJANG... 


Dalam berbagai kesempatan di berbagai 
tempat, ada satu pertanyaan sama yang di- 
tujukan orang kepada saya: Mengapa saya 
begitu bersemangat mengubah Sofyan Hotel 
menjadi sebuah hotel yang dikelola secara 


islami? 


Sesungguhnya ini merupakan bagian dari 
proses transformasi paradigma dalam hidup 
saya sendiri, pada pertengahan tahun 1989. 
Berawal dari kegelisahan yang ditimbul- 
kan oleh kegersangan hidup, kendati segala 
macam kenikmatan dan kemudahan duniawi 
sudah ada dalam genggaman saya ketika itu. 
Melalui bantuan seorang sahabat, saya tersa- 
dar bahwa sumber kegelisahan itu, adalah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


karena saya masih mempunyai setumpuk “pekerjaan rumah”. 
“PR” itu adalah menyelaraskan seluruh aspek dalam kehidup- 
an saya agar lebih sesuai dengan fitrah sebagai manusia, ya- 
itu sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan-Nya. Di antaranya 
adalah praktik pengelolaan yang dijalankan di hotel tempat saya 
mendapat amanah untuk menjalankannya. 


Sesungguhnya praktik pengelolaan hotel tersebut wajar-wajar 
saja bila dilihat dengan kacamata konvensional. Namun, kalau 
kita berharap keridhaan-Nya, dan kemaslahatan bagi banyak 
orang, maka rasanya banyak hal yang harus dikembalikan pada 
fitrahnya. Saya pun mulai berpikir untuk melakukan pendefeni- 
sian ulang terhadap konsep pengelolaan Hotel Sofyan. 


Perjalanan panjang itu dimulai sejak awal 1992. Ketika itu 
wacana pemikiran untuk mensyariahkan hotel kepada pe- 
megang saham keluarga pendiri dan jajaran pengelola Hotel 
Sofyan mulai digulirkan. Tak gampang, karena cara berpikir itu 
sungguh melawan main stream yang berlaku, tentang bagaima- 
na menjalankan bisnis hotel. Namun, saya yakin inilah jalan ter- 
baik bagi setiap orang yang hendak melaksanakan bisnis atau 
menjalankan hidupnya. Karena dengan jalan itulah ternyata 
banyak orang yang meraih sukses. 


Saya sadar bahwa banyak hambatan untuk melaksanakannya. 
Namun, toh semua bisnis punya potensi risiko untuk rugi. Ke- 
tika dijalankan secara konvensional pun juga memiliki kemung- 
kinan untuk rugi dan mengalami banyak hambatan. Jika sama- 
sama punya peluang rugi, mengapa tidak memilih cara-cara 
yang sudah jelas mendapat ridha-Nya dan mendatangkan ke- 
maslahatan bagi banyak orang dan lingkungannya. 


XXIV - BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kalau dengan cara konvensional, kita memang bisa sukses, 
tetapi kalau rugi maka kita benar-benar akan merugi dan tidak 
mendapatkan apa-apa. Sementara kalau dengan cara yang se- 
suai syariah, kita juga bisa sukses, namun seandainya rugi kita 
masih mendapat balasan dari Allah Swt., melebihi dari keru- 
gian yang kita alami. Saya mendapat semangat dari firman 
Allah dalam Surat An Nisaa' ayat ke-104: Janganlah kamu ber- 
hati lemah dalam mengejar mereka. Jika kamu menderita ke- 
sakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan 
(pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu meng- 
harap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan 
adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 


Dalam Surat An Nisaa' ayat ke-104 tersebut, terjemahan “Ja- 
nganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka....", 
dalam konteks bisnis dapat ditafsirkan sebagai “berkompetisi 
dalam bisnis', yang direpresentasikan dalam kata “mengejar 
mereka”. Maka jika kita berkompetisi dalam bisnis di jalan 
Allah, nilai lebihnya adalah ganjaran yang pasti dari Allah me- 
lebihi kerugian yang mungkin bisa kita alami. Jika bisnis terse- 
but meraih keberhasilan, kita mendapat dua keuntungan, keun- 
tungan bisnis dan ganjaran dari Allah, yaitu nikmatnya upaya 
dalam menegakkan dan menebar kebaikan, yang tidak selalu 
didapat pada bisnis konvensional. 


Tambahan pula, saya yakin cara ini akan lebih baik karena kita 
memelihara moral, etika dan nilai-nilai tinggi yang bisa kita te- 
rapkan. Rahmat Allah pasti kita dapatkan. Yang pada gilirannya 
akan menjadikan “magnet” dalam diri dan usaha kita sehingga 
capaian-capaian dan prestasi dunia akan kita raih. Ini yang 


saya pikir perlu ditransformasikan. 


BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? - XXV 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


